WikipediA 


Bahasa Mandinka 


Bahasa Mandinka, kadang-kadang merujuk sebagai 
Mandingo, adalah bahasa Mande yang dituturkan oleh 
jutaan bangsa Mandinka di Mali, Senegal, Gambia, 
Guinea, Pantai Gading, Burkina Faso, Sierra Leone, 
Liberia, dan Guinea-Bissau; bahasa ini adalah bahasa 
utama di Gambia. Bahasa ini merupakan cabang dari 
bahasa Manding, dan mirip dengan bahasa Bambara dan 
bahasa Maninka. 


Pranala luar 


■ (Inggris) Wolof and Mandinka resources (http://w 
ww.africanculture.dk/gambia/langabot.htm), 

including a grammar and dictionary 

■ (Inggris) Electronic books in Mandinka (http://ww 

w. aiys.org/aodl/public/access/alma_ebooks/inde 

x. php), freely downloadable in the PDF format 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Mandinka&oldid=6600383" 


Mandinka 

Dituturkan di 

| Mali 
| Senegal 

5 Gambia 

Guinea 

Pantai Gading 

Burkina Faso 

Sierra Leone 

Hi Liberia 
k Guinea-Bissau 

Penutur 

5.3 juta (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Niger-Kongo 

- Mande 

■ Mande Barat 

■ Manding 

■ Mandinka 

Kode bahasa 

ISO 639-3 mnk 


Halaman ini terakhir diubah pada 4 April 2013, pukul 18.29. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































